Islamic Online University 
Arabic 1 


Mid Term Revision Ouestions 


Modul 1: 


1. Berapa banyak huruf yang terdapat dalam Bahasa Arab? 
2. Apakah perbedaan antara sebuah konsonan dan non konsonan? 
3. Apakah perbedaan antara Alif dan Hamza? 


4. Dalam bahasa arab terdapat 3 Harakaat (tanda baca]. Sebutkan dan berikan sebuahcontoh masing- 


masing menggunakan salah satu huruf Arab! 

5. Berikan sebuah contoh kata yang memiliki Sukoon. 

6. Apa saja tanda sebuah kata benda Definite dan Indefinite? 

7. Berapa banyak I'rab yang dimiliki kata benda? Sebutkan. 

8. 'rab yang manakah yang merupakan I'rab normal sebuah kata benda? Apakah Haraka I'rab ini? 


9. Sebutkan parts of speech dalam bahasa Arab. 


Modul 2: 


1. Apakah arti dari kata !3 
2. Dikenal sebagai apakah kata ini dalam bahasa Arab? 


3. Ketika bertanya menggunakan kata !3 untuk non-human atau benda mati, kata tanya apakah yang 


digunakan? Berikan contoh dengan jawaban anda. 


4. Ketika bertanya menggunakan kata lis untuk manusia, kata tanya apakah yang digunakan? Berikan 


sebuah contoh dengan jawaban anda. 
5. Jawablah pertanyaan berikut dengan berkata ‘ya’ — cw Ia Í $ 


6. Jawablah pertanyaan berikut dengan berkata ‘tidak’ — jas Iis Í 


Modul 3: 


1. Apakah Shadda? 
2. Apakah arti kata 4 


3. Apakah perbedaan antara Is dan áb , Kapankah kita menggunakan IM dan kapankah kita 


menggunakan ss 
4. Kata Is diucapkan sebagai berapa banyak huruf? 


5. Ketika bertanya menggunakan kata &3 untuk bukan manusia atau benda mati, kata tanya apakah yang 


digunakan? Berikan sebuah contoh dengan jawaban anda. 


6. Ketika bertanya menggunakan kata &ll3 untuk manusia, kata tanya apakah yang digunakan? Berikan 


contoh dengan jawaban anda. 
7. Jawablah pertanyaan berikut dengan berkata ‘ya’ — $ jaa sll | 
8. Jawablah pertanyaan berikut dengan berkata ‘tidak’ — Yu el | 


9. Kalimat Nominal terdiri dari 2 komponen. Apa saja sebutannya dalam bahasa arab? 


Modul 4: 


1. Jenis kata benda apakah yang Definite dan mungkin berakhiran Tanween? 
2. Gunakan kata-kata berikut ini dan buatlah kalimat Nominal yang lengkap 


° Sall 
e Gala 


. 3 
e 5a 
e Sal, 

Modul 5: 


1. Sebutkan dua jenis Hamza. 
2. Apakah perbedaan antara kedua jenis Hamzas? Berikan masing-masing 2 contoh. 


3. Huruf Arab dibagi menjadi 2 kategori. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara keduanya. 


Modul 6: 


1. Berikan contoh untuk masing-masing huruf Arab untuk 2 kategori (Huruf Arab). 
2. Apakah sebutan preposisi dalam bahasa Arab? 


3. Apakah fungsi dari preposisi? 


Modul 7: 


1. Apakah arti dari (s3 dan «dc 
2. Buatlah 3 kalimat menggunakan «å dan 3 kalimat menggunakan «e 


3. Sebutkan masing-masing Detached Pronouns dengan pengertiannya. 


4. Apakah aturan mengenai I'rab untuk nama perempuan dan nama laki-laki? 
5. Identifikasi Subyek dan Predikat pada kalimat berikut ini: 

adl Hg 

6. Apakah arti dari kata csi? 

7. Jawab pertanyaan berikut ini menggunakan pronoun 


e fungi 
e Sab) ol 
e fich Gal 


e sahl o 


Modul 8: 


1. Buatlah pertanyaan dengan masing-masing kata tanya berikut: 


e L 
e L 
e | 

e i 
e oj 


2. Sebutkan 2 jenis Taa. Beri contoh masing-masing. 
3. Berikan bentuk plural dan dual masing-masing pronoun berikut 
Ea 


Ci 


Modul 9: 

1. Apakah arti dari cs dan 5! 

2. Buatlah 3 kalimat menggunakan ù dan 3 kalimat menggunakan .! 
3. Sebutkan 2 jenis kalimat dalam bahasa Arab. 

4. Sebutkan perbedaan antara keduanya 


5. del adalah tW — nampak atau jika — tersembunyi. Berikan sebuah contoh deù pada kedua kasus. 


Modul 10: 


1. Apakah Prab dari Jet 


2. Berikan contoh kata kerja yang menyebut bentuk orang ketiga (bentuk singular, dual dan plural). 


Modul 11: 


1. Gunakan kata kerja as dengan semua bentuk pronoun. (Orang ketiga, orang kedua dan orang pertama 


— singular, dual dan plural] 


2. Apakah arti kata berikut ini: 


e ojll 
e obb 
° Yel 
. Grill 
Modul 12: 


1. Apakah konstruksi yang dikenal sebagai &! J s=) 


2. Disebut apakah kata pertama pada konstruksi tersebut dalam bahasa Arab? 


3. Disebut apakah kata kedua konstruksi tersebut dalam bahasa Arab? 
4. Apakah perbedaan dari kedua istilah tersebut? 
5. Terjemahkan konstruksi di bawah ini: 


e na Ai 

e Jd Ke 
e l ciy 
e salat 


Terjemahkan yang berikut ini dalam bahasa Arab: 
Ya Muhammad! 
Ya guru! 


Ya Maryam! 


Modul 13: 


1. Sebutkan dua kata benda yang diawali dengan Hamzatul Wasl. 


2. Jelaskan aturan mengenai Hamza untuk kedua kata benda itu, Berikan contoh untuk masing-masing 


daam sebuah kalimat. 


3. Buatlah kalimat menggunakan adverb berikut ini: 


dila 


Modul 14: 
1. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab kemudian jawablah [dalam bahasa Arab]: 
Pena siapakah ini? 


Jam tangan siapakah ini? 


Buku siapakah itu? 
2. Apakah perbedaan antara skxsisY! 5 jaa dan Ja Jelaskan dengan contoh. 


3. Apakah pengertian kata-kata berikut ini: 


e Eks 

e Gis 

e Gada 

e JK 

e J% 
Modul 15: 


1. Apakah tanda bahwa kata benda adalah feminine? 
2. Apakah jenis-jenis kata benda feminin? 
3. Apakah perbedaan antara Iis dan >ù 


4. Ketika bertanya menggunakan »è untuk menyebut bukan manusia atau benda mati, kata tanya apa 


yang digunakan? Berikan contoh dengan jawaban anda. 


5. Ketika bertanya menggunakan »3 untuk menyebut manusia, kata tanya apa yang digunakan? Berikan 


contoh dengan jawaban anda. 
6. Jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan ‘Ya’ — Sizsla oa | 


7. Jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan ‘Tidak’ — 3L oa Í? 


